Sholat Tarawih di Rumah

Sholat tarawih dapat dilaksanakan di rumah apabila menimbulkan kekhawatiran atas gangguan keselamatan umat Muslim, tak terkecuali pandemi virus Corona atau Covid-19 seperti yang terjadi saat ini. Dalam situasi seperti ini, seorang Muslim dapat melakukan ibadah sholat tarawih sendiri di rumah.

Dilansir dari laman NU Online, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, pada suatu ketika Rasulullah SAW pernah sengaja tidak melanjutkan sholat tarawih di hari-hari berikutnya karena khawatir apabila umatnya menganggap bahwa shalat tarawih merupakan ibadah wajib. Hukum sunah sholat tarawih ini kemudian berlanjut hingga masanya Khalifah Abu Bakr al-Shidiq.

Meskipun begitu, dalam kondisi normal, shalat tarawih yang dilakukan secara berjamaah di masjid lebih dianjurkan.